AJAIBNYA 
OTAK 
TENGAH 


Slamet Soedarsono 


“Aktivasi otak tengah adalah suatu penemuan fenomenal dalam pendidikan anak.” - KATA e 1) 
(Silvia F. Lumempow, dokter ahli saraf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) 2 p “Nil 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AJAIBNYA 
OTAK 
TENGAH 


METODE 


& TEKNIK 
MENGAKTIFKAN 
OTAK TENGAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AJAIBNYA OTAK TENGAH: 
Metode & Teknik Mengaktifkan Otak Tengah 


Slamet Soedarsono 


Editor: Meita Sandra 
Proofreader: Nur Hidayah 
Desain Sampul: TriAT 
Desain Isi: Leelo Legowo 


Penerbit: 
KATAHATI 
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo, 
Depok, Sleman, Jogjakarta 55282 
Telp./Fax.: (0274) 488132 


E-mail: arruzzwacana@yahoo.com 


ISBN: 978-979-25-4745-0 
Cetakan V, 2013 


Didistribusikan oleh: 
AR-RUZZ MEDIA 
Telp./Fax.: (0274) 4332044 


E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id 


Perwakilan: 
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218 
Malang: Telp./Fax./: (0341) 560988 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Soedarsono, Slamet 
Ajaibnya Otak Tengah: Metode & Teknik Mengaktifkan Otak Tengah/ 
Slamet Soedarsono-Jogjakarta: Katahari, 2013 
128 hlm, 13,5 X 20 cm 
ISBN: 978-979-25-4745-0 
1. Pendidikan 


I. Judul TI. Slamet Soedarsono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar Penerbit 


Otak adalah organ terpenting manusia. Di bagian inilah 
segala informasi yang masuk diolah kemudian disampaikan 
ke seluruh tubuh kita. Otak terdiri dari beberapa bagian 
yang mempunyai fungsi masing-masing. Bagian-bagian 
tersebut saling mendominasi dan memengaruhi kemampuan 
seseorang. Oleh karena itu, sering dijumpai orang yang 
hanya memiliki kemampuan di suatu bidang, sementara 
lemah di bidang yang lain. Kemudian, muncul gagasan untuk 
dapat menyeimbangkan fungsi otak secara optimal dan 
memiliki kemampuan di berbagai bidang, yaitu dengan cara 
mengaktivasi otak tengah. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Otak tengah sudah lama masuk ranah penelitian medis 
kedokteran. Penelitian otak tengah berhubungan dengan 
frekuensi gelombang otak (alpha hingga tetha) yang dikenal 
bisa mengondisi tubuh manusia menjadi rileks dan nyaman. 

Masalah yang muncul adalah optimalisasi fungsi otak 
tengah ini dalam kehidupan ini. Otak tengah banyak didiamkan 
alias tidak digunakan sehingga yang seharusnya memberikan 
manfaat untuk kehidupan yang jauh lebih baik ternyata tidak 
diketahui sama sekali bagaimana mengendalikannya. Ketika 
otak tengah teraktivasi secara baik, akan memberikan dampak 
pada kehidupan yang jauh lebih baik. Contohnya, yaitu tingkat 
konsentrasi jauh lebih baik, daya ingat menjadi sangat tajam, 
menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, dan masih nilai 
positif lain. 

Buku ini mengupas aktivasi otak tengah yang selama 
ini dicari-cari orang. Walaupun belum terbukti secara ilmiah, 
aktivasi otak tengah secara empiris mampu meningkatkan 
tingkat inteligensi anak. Buku ini merupakan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan mengenai kehebatan otak, khususnya 
otak tengah. 


Jogjakarta, Mei 2010 


Redaksi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Kata Pengantar Penerbit samo.o.o.oooooooo 5 
Data IS weton ng uban amand 7 
Bab I Kedahsyatan Otak .................oooooo 9 
A. Bagian-Bagian Otak..............c. 12 

B. Otak Kiri dan Otak Kanan .........oo. 15 

C. Penemuan Roger W. Sperry se... 18 

Bab II Fungsi Otak Kiri dan Otak Kanan............ 21 
A. Perbedaan Fungsi yang Mendasar................ 22 

B. Karakteristik Otak Kiri... 28 

Co FungSiOtak Kits to2ssasanni sesisas nana maksa 29 

D. Dominasi Otak Kiri ....ooooooooooWooo 30 

E. Karakteristik Otak Kanan .........ooo 31 

E: Fungsi Otak Kanan.wo”oooooo.mo.Wooo.Wom. 31 

7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


G. Dominasi Otak Kanan... 33 


Bab III Melejitkan Fungsi Otak.............o....i.. 35 
A. Otak yang ASimetris...........oo 36 
B. Otak Kanan Lebih Baik daripada Otak Kiri?... 39 
C. Dua Belahan Otak yang Aktif ............Wo.. 40 
D. Sentuhan, Lingkungan Ramah Otak, 
Kla NO S:ON seen ema nssnnssan 41 
E. Masa Pesat Perkembangan Otak.................. 43 
BabIV Teknik Menyeimbangkan Otak Kiri dan 
Otak KANAK. oia hanya 47 
A. Menggunakan MUSIK... 50 
B. Membiasakan Berolahraga........................... 51 
C. Kebiasaan Sejak Dini ...........o.ooooWoo 53 
D. Meningkatkan Daya Ingat dan Logika 
Ba na 56 
E. Alat Peraga dan Optimalkan Pancaindra ...... 57 
Biasakan Rapi dan Disiplin ............ 57 
G. Membaca dan Berbahasa yang Baik dan 
Bem Aas ang its bun maan asma 57 
H. Melatih Daya Tahan terhadap Rasa Kecewa.. 58 
Bab V Keajaiban Otak Tengah .............................. 63 
Bab VI '— Mengaktifkan Otak Tengah....................... 71 
Bab VII '— Metode Aktivasi Otak Tengah................... 83 
A. Genius Mind Consultancy .........oooo 87 
B.. Brain Child LEArMINg: «cinere salaman 91 
Bab VIII Pertanyaan dan Jawaban ............................ 95 
BabIX — Apakah Aktivasi Otak Tengah Itu Ilmiah? 109 
A. Kajian Ilmiah Aktivasi Otak Tengah .............. 114 
B. Bagaimana Menyikapinya? .................... 118 
Dattan Pustaka snsd bas 123 
Id eks sent menastansanjatnbnkang maan kasi 125 
8 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DD Ix 


LOL LLO PPPA AKKKA0 


ebnsyason Ubah 


Manusia adalah makhluk mulia yang diberikan berbagai 
kelebihan oleh Tuhan. Manusia diberikan akal sehingga mampu 
berpikir. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, kita mengetahui bahwa pusat manusia dalam 
berpikir ada pada otak yang dimiliki manusia. 

Otak sebenarnya terdiri dari berbagai sel saraf. Secara 
fisik, organ ini berbentuk gumpalan, yang cenderung berwarna 
kelabu. Keberadaannya di lapisan setelah tempurung kepala 
kita. Dalam gumpalan ini mengalir miliaran arus listrik yang 
berfungsi menyampaikan informasi, memberikan perintah 
ke seluruh tubuh, bentuknya bisa berupa gerak, rasa, dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sebagainya. Arus listrik inilah yang membuat kita bisa 
bergerak, melihat, merasa, dan lain-lain sehingga ketika kita 
melihat huruf demi huruf, kita akan mampu merangkainya 
menjadi sebuah kata yang bermakna bagi kita dan seterusnya. 
Otak inilah yang kemudian mengendalikan berbagai perilaku 
kita sehari-hari dalam beraktivitas secara pasif (tidur, misalnya) 
maupun aktif (bekerja, berpikir dan sebagainya). 

Meskipun otak merupakan himpunan beberapa sel, otak 
hanya bekerja dengan sel-sel saraf. Sistem saraf inilah yang 
menyampaikan informasi ke otak untuk diolah, ditafsirkan, 
kemudian dikembalikan lagi menjadi perintah untuk 
berperilaku: ketika Anda menemukan sesuatu, otak berusaha 
mencocokkannya dengan ingatan-ingatan yang dulu pernah 
terekam dalam penyimpanan otak. Apabila hal itu lama kita 
temukan, dahi kita pun akan berkenyit. 


Setiap bayi manusia memiliki potensi miliaran sel otak 
yang siap mendapat rangsangan. Sentuhan, lingkungan yang 
ramah otak, dan hands on adalah beberapa upaya yang bisa 


dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi otak anak. 


/ DAERAH SENSOR TUBUH 


BERPIKIR - 0MERAH SENSORI 


DAERAH ASOSIASI 
PENGLIHATAN 
DAERAH 
BICARA 


— PENGLIHATAN 
(PERCEPTION) 


DAERAH PENCIUMAN 
/ | DAERAH PENDENGAR 
MENGINGAT —— | (INERPRETASI) 
PENDENGAR 
PERSEPSI 


Gambar 1. Saraf-saraf pada otak 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Penelitian otak terus dilakukan selama manusia ada, tak 
kurang dari lebih 100 tahun, para peneliti menyepakati untuk 
memetakan bagian-bagian otak yang menjadi pusat perilaku. 
Informasi yang masuk akan diolah di bagian yang berbeda. 

Sebagian ahli berpendapat, sel otak seorang bayi 
sebanyak bintang yang bertebaran di langit. Ada pula yang 
menduga jika jumlah sel otak kurang lebih 100 miliar. Seluruh 
sel ini berperan penting dalam menunjang fungsi otak sebagai 
pengatur semua kemampuan manusia di masa dewasa. 

Namun, meski ada miliaran sel otak, nyatanya tak 
semuanya berkembang sempurna karena amat tergantung 
pada stimulasi yang diterimanya. Stimulasi ini memang 
amat menentukan sejauh mana jaringan sel-sel otak dapat 
berkembang. Jika sedikit mendapat stimulasi, bisa jadi yang 
berkembang hanya satu persen dari sekian miliar sel otak. 
Sebaliknya, bila stimulasinya banyak, perkembangannya pun 
bisa lebih besar lagi. 

Tentang sel yang aktif, Maxwell Malt, seorang peneliti 
dari Amerika Serikat, mengemukakan pendapatnya tentang 
hubungan sel otak yang aktif dengan kecerdasan. Bila 
manusia dapat mengaktifkan sekira tujuh persen saja dari sel 
otaknya, ujar Malt, gambaran kecerdasan orang itu adalah bisa 
menguasai 12 bahasa dunia, memiliki lima gelar kesarjanaan, 
dan hafal ensiklopedi lembar demi lembar, huruf demi huruf, 


yang satu setnya terdiri dari beberapa puluh buku. 

Berbagai studi juga menunjukkan begitu hebatnya otak 
yang dimiliki manusia. Penelitian mutakhir menunjukkan 
bahwa otak manusia terdiri atas dua belahan otak, belahan 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


otak kiri dan belahan otak kanan. Kedua belahan tersebut 
memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tetapi saling 
melengkapi satu sama lain. Walaupun demikian, setiap orang 
biasanya memiliki kecenderungan untuk dominan pada salah 
satu belahan otak tersebut. 

Kondisi yang merugikan adalah apabila dominansi itu 
menyebabkan fungsi belahan otak yang lainnya menjadi 
lemah. Hal ini tentunya akan membuat kemampuan berpikir 
kita akan menjadi kurang optimal. Yang paling bagus adalah 


dapat memanfaatkan kedua belahan otak tersebut secara 
keseluruhan. 

Sayangnya, sistem pendidikan formal yang ada umumnya 
cenderung lebih menghargai kemampuan otak kiri. Hal ini 
tentunya akan merugikan orang-orang yang otak kanannya 
lebih dominan. Pendidikan formal, misalnya, telah merugikan 
sebagian besar siswa di sekolah karena hanya 15 persen dari 
semua anak yang diteliti diketahui dominan belahan otak 
kirinya. 


A. Bagian-Bagian Otak 


Untuk memahami bagaimana kita dapat mengoptimalkan 
kerja dua belahan otak, tentunya kita harus mengetahui dan 
memahami bagian-bagian yang ada di dalam otak kita. 

Otak manusia adalah benda yang paling kompleks yang 
pernah dikenal di alam semesta. Inilah satu-satunya organ 
yang sangat berkembang sehingga dapat mempelajari dirinya. 
Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap 
aktif dan reaktif selama lebih dari 100 tahun. 

Apabila kita lihat otak dari depan atau muka, otak 
kita mempunyai tiga bagian dasar, yaitu batang otak (otak 
reptil), sistem limbik (otak mamalia), dan neokorteks. 
Perilaku yang ada dalam otak reptil berkaitan dengan insting 
mempertahankan hidup, dorongan untuk mengembangkan 
spesies. Perhatiannya adalah pada makanan, tempat tinggal, 
reproduksi, dan perlindungan wilayah. Ketika kita merasa 
tidak aman, otak reptil ini spontan bangkit dan bersiaga atau 
melarikan diri dari bahaya. Inilah yang kita namakan reaksi 
“hadapi atau lari”. 


Otak Besar (Serebrum) 


Talamus Di Batan 


Hipotalamus 


Otak Tengah 
Jembatan aa Batang Otak 
Medula Oblongata 


Otak Kecil (Serebelum) 


Gambar 2. Bagian-bagian otak 


Di sekeliling otak reptil ini terdapat sistem limbik yang 
sangat kompleks dan luas. Sistem limbik ini dikenal juga 
dengan otak mamalia karena otak ini juga dimiliki oleh semua 
mamalia. Sistem limbik ini terletak di bagian tengah dari 
otak kita. Fungsinya bersifat emosional dan kognitif, yaitu 
menyimpan perasaan, pengalaman yang menyenangkan, 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan ke mana pun kita belajar. Sistem ini juga mengendalikan 
bioritme (pengaturan biologis tubuh) kita, seperti pola tidur, 
rasa lapar, haus, tekanan darah, detak jantung, gairah seksual, 
temperatur dan kimia tubuh, metabolisme, dan sistem 
kekebalan. Sistem limbik ini jelas merupakan bagian yang 
penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. 

Kenyataan bahwa bagian otak kita yang mengendalikan 
emosi juga ternyata mengendalikan fungsi tubuh kita. Hal 
ini menjelaskan mengapa emosi dapat secara langsung 
memengaruhi kesehatan. Sistem limbik adalah kontrol utama 
kita yang menggunakan informasi dari indra penglihatan, 
pendengaran, sensasi tubuh, indra peraba, dan penciuman, 
kemudian informasi tersebut didistribusikan ke bagian pemikir 
di dalam otak kita, yaitu neokorteks. 

Neokorteks terbungkus di sekitar bagian atas dan sisi- 
sisi limbik, yang membentuk 80 persen dari seluruh materi 
otak. Bagian otak ini merupakan tempat bersemayamnya 
kecerdasan manusia. Inilah yang mengatur pesan-pesan yang 
diterima melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan 
penciuman. Proses yang berasal dari pengaturan ini adalah 
penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, 
perilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, dan penciptaan 
gagasan. 

Neokorteks terdiri dari 12—15 juta sel saraf yang disebu 
neuron. Sel-sel ini dapat berinteraksi dengan sel-sel lain 


melalui vibrasi di sepanjang cabang-cabang yang disebu 
dendrit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Setelah kita melihat bagian-bagian otak apabila kita lihat 
dari arah depan, otak juga dapat kita lihat dari arah atas. Jika 
kita melihat dari arah atas, kita akan mendapati otak seperti 
terdiri atas dua belahan, yaitu belahan otak kiri, dan belahan 
otak kanan. 


B. Otak Kiri dan Otak Kanan 


Otak manusia bergerak, bekerja, berkreasi, dan sebagainya. Ini 
semua sangat erat hubungannya dengan cara sel-sel jaringan 
saraf otak yang kita pergunakan untuk kegiatan sehari-hari. 
Efektivitas dan efisiensi gerak tubuh kita sangat dipengaruhi 
oleh otak. 

Secara umum, otak kita terbagi menjadi otak besar 
(serebrum), otak kecil (serebellum), dan batang otak. Otak 
besar terbagi lagi menjadi dua bagian (hemisfer), yaitu kiri 
dan kanan. Bagian kiri dan kanan memiliki fungsi yang 
berbeda. Secara rinci, keduanya terdiri dalam bagian-bagian 
yang disebut lobus yang sama, yaitu bagian depan (lobus 
frontal), samping (lobus temporal), tengah (lobus parietal), 
dan belakang (lobus oksipital). 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Figure AB-7: Forebrain / Midbrain / Hindbrain 


Hindbrain 


Forebrain Midbrain Hindbrain 


Gambar 3. Otak depan, tengah, dan belakang 


Selain dibagi berdasarkan lobus, para ahli juga membagi 
fungsi otak menjadi otak besar bagian kiri dan otak besar 
bagian kanan. Bagian kiri berfungsi sebagai pusat bahasa, 
dalam arti bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
pengertian bahasa verbal dan pusat berpikir, pusat baca 
tulis, serta matematika (diatur di pusat baca tulis itu juga). 
la lebih berperan dalam cara berpikir orang yang matematis, 
cara bicara yang bagus, teratur, dan rapi, misalnya jika 
sedang berpidato, analitis, rasional, kritis, misalnya dalam hal 
pendapat, dan berdasarkan logika. 

Otak sebelah kanan, secara struktural sama dengan otak 
kiri, tetapi ada perbedaan fungsi. Otak kanan berfungsi untuk 


16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bahasa non-verbal, misalnya body language: bahasa gerak 
gerik tubuh, bahasa yang dipahami tidak melalui pendengaran, 
ucapan atau tulisan, melainkan melalui gerak-gerik: dan 
penglihatan isyarat, baik ucapan atau tulisan. Otak kanan 
juga lebih banyak berfungsi untuk kemampuan memahami 
dan menikmati melodi, musik, imajinasi, kreativitas, intuisi 


dan insting, dan fantasi, termasuk di dalamnya memahami 
hal-hal yang berbau mistis. 

Bakat olahraga, seperti atletik, senam, dan renang, 
menunjukkan otak motorik kiri bekerja dengan bagus. Hal 
ini mungkin terjadi oleh pengaruh faktor genetik, yaitu untuk 
otot-otot motorik tertentu ia lebih terampil. Selain itu, juga 


dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan sejak kecil. Maksudnya, 
ia sudah sering melatih menggunakan otot-ototnya sejak 
kecil, otak yang mengatur gerakan ototnya itu juga ikut 
berkembang. 

Perlu dipahami bahwa di dalam otak, semua lobus ini 
bekerja berkaitan. Masing-masing mempunyai fungsi yang 
khusus, tapi itu semua harus dijalankan bersama-sama 


dengan yang lain. Kedua bagian otak itu memang berbeda 
fungsinya, tapi sehari-hari mestinya bekerja sama dengan 
serasi dan integratif. Bayangkan, jika hanya otak sebelah kiri 
saja yang bekerja, tidak akan ada warna kehidupan dari orang 
tersebut, monoton. Sebaliknya, jika hanya otak sebelah kanan 
saja yang bekerja, orang itu akan hidup tidak teratur, hanya 
mengikuti fantasinya, dan cara berpikirnya tidak logis. 

Untuk dapat bekerja sama dengan serasi, integratif, 
harmonis, dan seimbang, antara otak sebelah kiri dan kanan 


17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


terdapat korpus kalosum. Bagian inilah yang menghubungkan 
kedua bagian otak itu. Jika kerjanya serasi, orang tersebut 
bisa menggunakan kedua bagian otaknya secara seimbang. 
Barangkali, contoh orang yang menggunakan kerja otak yang 
seimbang adalah Albert Einstein. la memiliki imajinasi bagus 
yang diimbangi dengan logika yang bagus pula. 


C. Penemuan Roger W. Sperry 


Berbicara tentang otak kiri dan kanan, bermula dari penemuan 
hebat oleh Roger W. Sperry pada 1960. Awalnya, ia melakukan 
penelitian terhadap orang yang mengalami sakit epilepsi di 
mana sambungan antara otak kiri dan kanan (korpus kalo- 
sum). la menduga bahwa pemotongan korpus kalosum akan 
mampu meredakan penyakit epilepsi tersebut. Akan tetapi, 
pemotongan sambungan tersebut mempunyai efek, yaitu otak 
kiri dan kanannya tidak dapat bekerja sama, misalnya ia dapat 
melihat seekor simpanse, tetapi tidak dapat menyebutkan 
namanya. Berkat penelitian tersebut, Sperry mendapat hadiah 
Nobel tahun 1981. 

Sperry mengemukakan bahwa otak manusia terdiri 
dari belahan kiri dan kanan, yang masing-masing belahan 
otak tersebut mempunyai fungsi berbeda. Tugas belahan 
kiri paling utama adalah untuk bahasa (verbal), termasuk 
kata-kata, logika, matematika, urutan, analisis, dan lain-lain. 
Sedangkan, tugas belahan kanan berfungsi untuk kreativitas, 
irama, kesadaran ruang, imajinasi, melamun, warna, dan 
sebagainya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


£ £ £ 8 £ £ £ 


Seseorang yang dominan belahan kiri biasanya akan: 
Memilih sesuatu yang berurutan. 
Belajar lebih baik dari bagian-bagian kemudian 
keseluruhan. 
Lebih memilih sistem membaca fonetik. 
Menyukai kata-kata simbol dan huruf . 
Lebih memilih membaca subjeknya lebih dulu. 
Mau berbagi informasi fakta yang berhubungan. 
Lebih memilih instruksi yang berurutan secara detail. 


Mengalami fokus internal lebih besar. 


Menginginkan struktur dan prediksi. 


Seseorang yang dominan belahan kanan biasanya 


akan: 


3 
3 


# 


# 


# 


# 


# 


Merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang acak. 

Paling baik belajar dari keseluruhan kemudian bagian- 
bagian. 

Lebih memilih sistem membaca seluruh bahasa. 
Menyukai gambar, grafik, dan diagram. 

Lebih memilih melihat atau mengalami subjeknya lebih 
dulu. 
Mau berbagi informasi tentang hubungan antara segala 
sesuatu. 
Lebih memilih yang spontan, lingkungan belajar yang 


mengalir. 

Mengalami fokus eksternal yang lebih besar. 
Menginginkan pendekatan yang tak terbatas, baru, dan 
mengejutkan. 


19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Karya orisinal dari Sperry yang menemukan perbedaan 
fungsi antara belahan otak kiri dan kanan. Penemuan tersebut 
tetap valid sampai hari ini. Akan tetapi, menjaga penemuan itu 
tetap berada dalam perspektif yang benar itu justru tidaklah 
mudah. Memasuki era 1990-an mulai ditemukan alat-alat yang 
canggih yang dapat meneliti organ dalam tubuh maupun otak 
manusia. Hal-hal luar biasa yang ditemukan dalam riset untuk 
mengungkap misteri otak manusia tidak lepas dari adanya 
alat-alat canggih, seperti MRI, PET, dan SPECT. 

Jika sebelum tahun 1990 para ilmuwan menggunakan 
otak yang telah mati untuk melakukan riset, dengan alat 
ini mereka bisa melakukan tes pada otak orang yang hidup 
sehingga bisa melihat sampai ke tingkat sel-sel otak karena 
alat-alat tersebut bisa melihat ketipisan hingga 1/1000 tipisnya 
rambut manusia. Dengan alat-alat ini, juga berhasil diketahui 
bahwa 80 persen dari pengetahuan mengenai otak yang 
diketahui sebelum tahun 1990 adalah salah. Jadi, apa yang 
sudah diketahui selama bertahun-tahun oleh para ilmuwan 
mengenai otak manusia hanya 20 persen yang benar. Ini benar- 
benar mengubah ilmu pengetahuan di abad ini mengenai otak 
manusia. 


20 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DID Il 


OOP PPP KAKAK KK 


Pangaa Cu Lio dmn 
Ika Laman 


Otak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan 
dan otak kiri dengan fungsi yang berbeda. Perbedaan teori 
fungsi otak kanan dan otak kiri telah populer sejak 1960 ketika 
Roger W. Sperry menemukan bahwa otak manusia terdiri dari 
dua hemisfer (bagian), yaitu otak kanan dan otak kiri yang 
mempunyai fungsi yang berbeda. 

Otak kanan diidentikkan tentang kreativitas, persamaan, 
khayalan, bentuk atau ruang, emosi, musik dan warna, berpikir 
lateral, tidak terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan 
hal-hal yang terlalu mendetail. Sedangkan, otak kiri biasa 
diidentikkan dengan rapi, perbedaan, angka, urutan, tulisan, 


21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bahasa, hitungan, logika, terstruktur, analitis, matematis, 
sistematis, linear, dan tahap demi tahap. 

Sperry menemukan bahwa pada saat otak kanan sedang 
bekerja, otak kiri cenderung lebih tenang. Demikian pula 
sebaliknya. 


EXPERIENCE - 
USABILITY/ANALYTIC #  DESIGN/CREATIVE 


Left-Brain Functions Right-Brain Functions 


Anslyte thought Holistic thooght 


Logic Intuboni 
Language Createnty 
Some and Ant and 
math Mus 


Gambar 4. Fungsi otak kanan dan otak kiri 


A. Perbedaan Fungsi yang Mendasar 


Dunia medis di zaman dahulu menganggap bahwa perbedaan 
fungsi otak kanan dan otak kiri tidaklah besar. Namun, pada 
saat ini, perbedaan fungsi itu tidak hanya menjadi pengetahuan 
yang diakui bersama oleh para praktisi medis pada umumnya, 
tetapi juga menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan yang 
khusus diteliti. 


22 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fungsi otak kiri adalah untuk berpikir berdasarkan 
nalar, analitis, kemampuan berbahasa, dan kemampuan 
menghitung. Dapat dikatakan juga bertanggung jawab 
terhadap kecerdasan intelektual atau Intelligent Guotient (10) 
seseorang. Orang dengan kecenderungan otak kiri yang lebih 
dominan akan lebih egois, mementingkan diri sendiri, mudah 
iri hati, sombong, dan sebagainya. 

Otak kanan bertanggung jawab dalam emosi, daya 
intuisi, daya kreasi, kesenian, kemampuan refleksi, daya ingat, 
kepribadian, dan lain sebagainya. Otak kanan bertanggung 
jawab terhadap kecerdasan emosi atau Emotional Guotient 
(E9). Orang dengan kecenderungan otak kanan yang lebih 


dominan cenderung dapat lebih berperasaan serta kurang 
memiliki kemampuan manajerial. 

Daya ingat otak kanan bersifat panjang (Wong term 
memory). Bila terjadi kerusakan otak kanan, misalnya pada 
penyakit stroke atau tumor otak, fungsi otak yang terganggu 
adalah kemampuan visual dan emosi misalnya. 

Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek (short term 
memory). Bila terjadi kerusakan pada otak kiri, akan terjadi 
gangguan dalam hal fungsi berbicara, berbahasa, dan 
matematika. 

Walaupun keduanya mempunyai fungsi yang 
berbeda, setiap individu mempunyai kecenderungan untuk 
menggunakan salah satu belahan yang dominan dalam 
menyelesaikan masalah hidup dan pekerjaan. Setiap belahan 
otak saling mendominasi dalam aktivitas, namun keduanya 
terlibat dalam hampir semua proses pemikiran. 


23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


FUNGSI-FUNGSI TERTENTU 
DARI OTAK MANUSIA 


CORPUS COLLASUM 
BELAH KANAN / 
PENGENALAN BELAH KIRI 


WAJAH 


LOGIKA 
POLA 


INTELEGENSIA 
IRAMA 
MATEMATIS 
PENGLIHATAN 
BAHASA 


GAMBAR BERBICARA 


JARAK MENULIS 


INTUISI 


PROSES LENIAR 
KREATIMTAS 


SATU SETELAH 
YANG LAIN 
PEMAHAMAN 


MENYELURUH SINTESA ANALISA 


Gambar 5. Fungsi tertentu otak manusia 


Doug Hall mengatakan bahwa dominasi kerja otak 
seseorang akan memengaruhi kepribadian. Berikut ini 
analisisnya: 

8 Si otak kanan: humoris, simpel, menyenangkan, boros, 
lebih percaya intuisi, berantakan, ekspresi diri, lebih 
memilih perasaan sebagai solusi masalah, suka bertualang, 
bermimpi besar, tukang sorak, “pelanggar aturan”, bebas, 
spontan. 

8 Si otak kiri: serius, rumit, membosankan, hemat, lebih 
percayai fakta, rapi-terorganisasi, profitabilitas, lebih 
memilih keilmuan, hati-hati, berpengetahuan umum, 


24 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pendukung diam, pembuat aturan, konservatif, mudah 
ditebak. 


DOMINAN DOMINAN DOMINAN 
OTAK KIRI OTAK TENGAH OTAK KANAN 
Konsentrasi 
Logika Kepribadian 
Hitungan Kreativitas 


Intuisi 
Implementasi 
Performa 
Seni 


Berbicara 
Membaca 
Menulis 
Analisa 


ra 
Altis 


$ d 


Memori 


Gambar 6. Dominasi otak kanan dan otak kiri 


Kasus 1 


Dr. Makoto Shichida, seorang spesialis perkembangan 
anak balita, dalam bukunya Right Brain Education in Infancy, 
menjelaskan sebuah hasil studi di Nippon Medical Center oleh 
Prof. Shinagawa terhadap seorang anak yang bernama Yuka 
Hatano, juara dunia menghitung cepat, yang mampu menghi- 
tung 16 digit soal lebih cepat daripada kalkulator. Ketika Yuka 
melakukan perhitungan tersebut, melalui PET Scan terlihat 
bahwa yang mengendalikan fungsi otaknya adalah otak kanan 
bagian belakang. 

Di sekolah Shichida, anak-anak SD mampu membaca 
satu jilid buku hanya dalam waktu 3—5 menit. Mereka tahu 
persis apa isi buku yang dibacanya. Mereka seperti memotret 
tiap-tiap halaman buku tersebut. Ketika ditanya, mereka akan 


25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


